Adab Diri Sendiri 


Disamping adab seorang murid kepada guru mursyidnya, ada hal lain yang juga harus diperhati 
kan oleh seorang murid, yakni adab terhadap dirinya sendiri yang antara lain sebagai berikut; 


1 . Selalu merasa bahwa dirinya dilihat oleh Allah SWT. dalam segala keadaan, sehingga dapat 
tersibukkan oleh lafadz Allah.... Allah..., sekalipun sedang melakukan 
pekerjaan (duniawi). 


2. Mencari teman bergaul yang baik dan tidak bergaul dengan orang yang buruk perilakunya. 


3. Tidak tamak mengharapkan sesuatu yang ada pada orang lain. 


4. Tidak berlebihan di dalam hal makan dan berpakaian . 


5. Tidak tidur dalam keadaan junub (berhadats besar). 


6. Hendaknya suka melanggengkan wudlu’ (senantiasa dalam keadaan suci). 


7. Menyedikitkan tidur , terlebih dalam waktu sahur (1/3 malam terakhir). 


8. Tidak suka mujadalah (berdebat) dalam masalah ilmu, karena hal itu bisa menjadikan 
ghoflah (lalai)kepada Allah dan menjadikan buta/ gelap hati. 


9. Suka duduk-duduk bersama saudaranya (sejama’ah thariqah) ketika hatinya sedang 
gundah dan membicarakan adab bertharigoh. 


/2 



Adab Diri Sendiri 


1 0. Tidak suka tertawa terbahak- bahak. 


1 1 . Tidak suka membahas perilaku seseorang dan tidak suka bertengkar. 


1 2. Merasa takut terhadap siksa Allah dan senantiasa memohon ampunan-Nya.Dan jangan 
pernah merasa bahwa amal dan dzikirnya sudah bagus. 


2/2 



